



Kotak Korek Api Prem 

Author: Arvind Gupta 
Illustrator: Meenal Singh 
Translator: Maharani Aulia 




Prem adalah siswa kelas 2. Ia 
belajar di sekolah dasar tak jauh 
dari rumahnya. Ibu guru selalu 
mencetuskan ide-ide baru yang 
menarik. 


2 


Suatu hari, Ibu Guru meminta 
anak-anak mencari kotak korek 
api kosong. 



"Isilah kotak korek api dengan 
benda apa saja yang kalian 
temukan. Siapa yang isi kotaknya 
paling banyak ragamnya, akan 
dapat hadiah minggu depan." 


3 



Prem suka dengan ide ibu 
gurunya. 

Di rumah, Prem memasukkan 
setip dan rautan ke dalam kotak 
korek apinya. Ia berusaha 
mencukupkan kotaknya. Tapi 
rupanya kedua benda itu terlalu 
besar. 

Prem berpikir. Benda apa yang 
bisa kumasukkan ke dalamnya? 



4 


Selagi mengerjakan PR, pensil Prem patah dan patahannya jatuh ke 
lantai. Ia memasukkan patahan pensilnya ke dalam kotak korek apinya. 

Setelah meraut pensil, Prem memasukkan serbuk kayu pensilnya ke 
dalam kotak korek api. 


Prem mulai mencari benda-benda kecil lainnya. 





Prem mengendus aroma poha 
yang sedang dimasak Ibu. 

Di dapur, ia menemukan biji 
mustard, jintan, dan biji cabai 
merah. Semuanya ia masukkan 
ke dalam kotak korek api, 
bersama butiran gula, beras, dan 
gandum. 

Prem menambahkan biji jagung, 
juwawut, kacang hijau, dan biji- 
bijian lainnya. 


6 



Esoknya, Prem memasukkan 
karet gelang, sehelai wol, sehelai 
rambut, dan sehelai benang, ke 
dalam kotak korek apinya. 

Prem terus mencari benda- 
benda kecil yang masih bisa 
ditemukannya. 

Esoknya lagi, Prem 
menambahkan duri mawar, helai 
bunga matahari, ranting kecil, 
daun teh, daun asam, dan kerikil 
kecil. 


7 


















Masih ada sedikit ruang di dalam kotak korek api. 
Jadi Prem memasukkan secarik kertas, peniti, 
jarum, manik-manik, potongan kuku, dan kancing 
kecil. 

Tapi, kotak korek api Prem belum penuh. 

Pada hari terakhir minggu itu, Prem memasukkan 
biji lemon, biji jeruk, dan biji labu. Kini kotaknya 
sudah penuh, tak bisa diisi lagi. 




Di sekolah, setiap anak 
menghitung isi kotaknya masing- 
masing. 

Ada yang mengumpulkan lima 
puluh jenis benda. Ada juga yang 
mengumpulkan lebih dari 
seratus jenis benda. 




Tibalah giliran Prem. Ia 
menggoyang kotaknya ke atas. 
Tak ada bunyi karena kotaknya 
penuh, tidak ada lagi rongga! 

Prem mengeluarkan isi kotaknya, 
dan semua temannya takjub. 


10 




Kotak Prem berisi lebih dari 
seratus lima puluh jenis benda! 
Tak ada temannya yang 
mengumpulkan hampir 
sebanyak itu. 

Prem mendapatkan hadiah 
sekotak krayon. Senangnya! 


11 



PRATHAM BOOKS 

stOryweaver 


This book was made possible by Pratham Books' StoryWeaver platform. Content under Creative 
Commons licenses can be downloaded, translated and can even be used to create new stories - 
provided you give appropriate credit, and indicate if changes were made. To know more about this, 
and the full terms of use and attribution, please visit the following link . 


Story Attribution: 

This story: Kotak Korek Api Prem is translated by Maharani Aulia . The © for this translation lies with Maharani Aulia, 2017. Some rights reserved. Released under CC 
BY 4.0 license. Based on Original story: ' The Bia. Bia Matchbox '. by Arvind Gupta . © Pratham Books , 2017. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. 

Illustration Attributions: 

Cover page: Schoolchildren with matchboxes. by Meenal Sinah © Pratham Books, 2017. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 2: Woman and 
children with matchbox. by Meenal Sinah © Pratham Books, 2017. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 3: Woman bends sidewavs. by 
Meenal Sinah © Pratham Books, 2017. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 4: Bov sits at table with cat by Meenal Sinah © Pratham Books, 
2017. Some rights reserved. Released under CC BY4.0 license. Page 5: Cat and pencil. bv Meenal Sinah © Pratham Books, 2017. Some rights reserved. Released 
under CC BY 4.0 license. Page 6: Bov smells food. bv Meenal Sinah © Pratham Books, 2017. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 7: Houses. 
trees. roads. bv Meenal Sinah © Pratham Books, 2017. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 8: Board pin, pairof hands. button. bv Meenal 
Sinah © Pratham Books, 2017. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 9: Red and white matchbox by Meenal Sinah © Pratham Books, 2017. 
Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 10: Open matchbox filled with thinas bv Meenal Sinah © Pratham Books, 2017. Some rights reserved. 
Released under CC BY 4.0 license. 


Disclaimer: https://www.storvweaver.ora.in/terms and conditions 



Some rights reserved. This book is CC-BY-4.0 licensed. You can copy, modify, distribute 
and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission. 
For full terms of use and attribution, http://creativecommons.Org/licenses/bv/4.0/ 































PRATHAM BOOKS 



ryweaver 


This book was made possible by Pratham Books' StoryWeaver platform. Content under Creative 
Commons licenses can be downloaded, translated and can even be used to create new stories - 
provided you give appropriate credit, and indicate if changes were made. To know more about this, 
and the full terms of use and attribution, please visit the following link . 


Illustration Attributions: 

Page 11: Bov holds matchbox and pen stand bv Meenal Sinah © Pratham Books, 2017. Some rights reserved. Released under CC BY4.0 license. 


Disclaimer: https://www.storvweaver.ora.in/terms and conditions 



Some rights reserved. This book is CC-BY-4.0 licensed. You can copy, modify, distribute 
and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission. 
For full terms of use and attribution, http://creativecommons.Org/licenses/bv/4.0/ 







Kotak Korek Api Prem 

(Bahasa Indonesia) 


Prem dan kawan-kawannya mendapat tugas besar mencari kotak korek 
api kecil. Kamu juga bisa melakukan apa yang dilakukan Prem. Seru 
sekali! 



. CO PRATHAM BOOKS 

stOryweaver 

Pratham Books goes digital to weave a whole new chapter in the realm of multilingual children's stories. Knitting together children, authors, illustrators and 
publishers. Folding in teachers, and translators. To create a rich fabric of openly licensed multilingual stories for the children of India and the world. Our unique 
online platform, StoryWeaver, is a playground where children, parents, teachers and librarians can get Creative. Come, start weaving today, and help us get a 
book in every child's hand! 





